Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


{Pelajaran Ketiga Puluh Delapan} 
LANJUTAN - BAB 'AMIL-'AMIL NASHAB 

(Huruf-huruf yang menashabkan) 

MATAN: 


iiJjijl JU 

.. jlj g.LaJLj tJyitSM ^S]j ^Yj ‘(1^3 c dA? 


Berkata penulis rahimahullah : 'Amil Nashab (huruf yang menashabkan) ada sepuluh, yaitu; 

0 c 

1 . 0 ! 


2. 

y 

0 s' 

3. 

j.l 

4. 


5. 


6. 

fY 

7. 

6 - 

8. 


9. 


10. 

3 ^ 


U Penjelasan: 

Lanjutan materi sebelumnya; 

b. Maksud kalimat artinya dua Huruf tersebut jatuh setelah doa. 

Contoh: 


, 0 ;/ o'? jj 

"Wahai Rabbku, berikanlah aku taufiq-Mu yang menyebabkan aku bisa beramal shaleh." 

12-U* Jiptj <1$ 

"Wahai Rabbku, berikanlah aku taufiq-Mu, bersamaan dengan itu aku bisa beramal shaleh." 

Perhatikan Fi'il Mudhari' pada dua Jumlah (kalimat) diatas! 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


131 


Kalian harus membaca dua Fi'il Mudhari' ini dan (0^'3) dengan di Nashab, karena 

telah masuk padanya Huruf (^) dan Huruf ( 3 ). Dan kedua Huruf tersebut ketika masuk pada 
Fi'il Mudhari' telah didahului oleh doa. 

c. Maksud kalimat (<Sij) artinya dua Fluruf tersebut jatuh setelah larangan. 

Contoh: 


"Janganlah kamu bermalas-malasan, bersamaan dengan itu kamu akan menyesal." 

Perhatikan Fi'il Mudhari' pada dua Jumlah (kalimat) diatas! 

Kalian harus membaca dua Fi'il Mudhari' ini (/&) dan (f& 3) dengan di Nashab, karena telah 
masuk padanya Fluruf (^) dan Fluruf (3). Dan kedua Fluruf tersebut ketika masuk pada Fi'il 
Mudhari' telah didahului oleh larangan. 

d. Maksud kalimat (0-3) artinya dua Fluruf tersebut jatuh setelah pertanyaan. 

Contoh: 


masuk padanya Fluruf ) dan Fluruf ( 3 ). Dan kedua Fluruf tersebut ketika masuk pada Fi'il 
Mudhari' telah didahului oleh pertanyaan. 

e. Maksud kalimat ((// 13 ) artinya dua Fluruf tersebut jatuh setelah kata permintaan dengan 
lembut dan halus. 

Contoh: 


3 Jj-ls ^ 

'Janganlah kamu bermalas-malasan yang menyebabkan kamu akan menyesal. 


Apakah Khalid telah datang, sebab saya akan memulyakannya. 



"Apakah Khalid telah datang, bersamaan dengan itu saya akan memulyakannya." 

Perhatikan Fi'il Mudhari' pada dua Jumlah (kalimat) diatas! 

Kalian harus membaca dua Fi'il Mudhari' ini (/&a) dan (/£'3) dengan di Nashab, karena telah 



Kunjungilah negeri kami, sebab kamu bisa belajar. 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


132 

ijjjj j 

"Kunjungilah negeri kami, dengan itu kamu bisa belajar." 

Perhatikan Fi'il Mudhari' pada dua Jumlah (kalimat) diatas! 

Kalian harus membaca dua Fi'il Mudhari' ini ) dan (^j) dengan di Nashab, karena telah 
masuk padanya Huruf (^) dan Huruf (j). Dan kedua Huruf tersebut ketika masuk pada Fi'il 
Mudhari' telah didahului oleh kata permintaan dengan lembut dan halus. 

Bersambung in Syaa Allah ... 

Waffaqallahul jami 1 li kulli khoirin. 


es Ditulis oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy, 
24 Dzul Hijjah 1436/ 8 Oktober 2015 
di kota Ambon Manise. 

WA FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



